


EPISODE 173 
RASA DARI RASA HOROR (1) 












WAH, NGOMONG- 





ANU, TAPI KENAPA 
SEKALINYA MAKAN 
BERSAMA MALAH 
DISINI? SAYA 
DENGAR RESTORAN 
INI MAKANANNYA 
NGGAK ENAK... 


TANTE~, MINTA 
TAMBAH KEJUNYA 


TOPPING DULU. 


<Š 
š 


POKOKNYA 





KEPALA SEKOLAH. 
MASA KUAH 
SOONDAE PAKAI 
KEJU...? 
















ORANG LAIN BILANG 


MASAKAN IBU SAYA 
TIDAK ENAK, TAPI 
HOHO, IBU SAYA CUMA SAYA YANG 
KALAU MEMASAK SUKA MASAKANNYA. 
SELALU ADA DAN SEKARANG PUN 
BAGIAN ANEHNYA. SELERA SAYA TIDAK 


BERUBAH. 














ANEH SEPERTI APA 
PUN TIDAK TERASA 
SEPERTI MASAKAN 
SAAT ITU. 





FUH, SEBELUM 

MATI AKAN LEBIH 
BAIK KALAU MISALNYA 
SAYA BISA MERASAKAN 
KEMBALI SENTUHAN 
RASA IBU SAAT ITU... 














MUMPUNG SEPERTI 
AH IVA. SAYA INI BAGAIMANA 
JADI TERPIKIRKAN KALAU SMA SOONDAE 
IDE BAGUS! 


MEMBUKA LOMBA 
MASAKAN UNIK? 





















KITA BUAT KONTES 
DENGAN MASAKAN 
YANG ANEH DAN 
TIDAK BIASA AGAR 
SAYA BISA MERASAKAN 
KEMBALI MASAKAN 
IBU SAYA YANG SUDAH 
TERLUPAKAN. 


SI KAKEK TUA 








LALU JURINYA 
SAYA SERAHKAN 
` PADA KALIAN 












BISA MEMAKAN 
SEMUANYA, JADI 
SAYA HANYAAKAN 
MEMAKAN MASAKAN 
PEMENANGNYA SAJA. 









FUH, SAYA TIDAK 
TERLALU BERMINAT, 
TAPI KALAU PAK 

KEPALA SEKOLAH 







*DOHK NAMA KELUARGA JULIAN 


ADUH, IBU SARAH 
KIM. ANDA KENAPA TERDENGAR JUGA SEPERTI DOK, 
BAHASA KOREA YANG ARTINYA 
RACUN. 





NANTI DI ANTARA 
PESERTANYA... 
DOHK... 





















HAHA, NGGAK LAH. 
MAU ANEH SEPERTI 
APA PUN MASAKANNYA, 

NGGAK MUNGKIN ADA 
YANG BUAT DENGAN 
RACUN KAN? 


DIANTARA 
PESERTANYA 
SIAPA YANG TAHU 





...PAK 

KEPALA SEKOLAH, 

SAYA TIDAK BISA 
JADIJURINYA! 


LOH, TADI 
DIAM-DIAM 
SAJA KENAPA 















KALAU SEPERTIITU 
SEKALIAN SAJA SAYA 
MAKAN RACUN! 
SAYA TIDAK AKAN 
MELAKUKANNYA!! 


FUH, APA BOLEH 
BUAT. KALAU GITU 
KALIAN BERDUA YANG 
ADA DI SINI JADI 
JURINYA YA. 












BAPAK-IBU 
GURU SEKALIAN, 
INYA 


SUDAH SELESAL 


























BENAR. TIDAK 
APA-APA. ASAL Y 
АҚЫНБАТАНАН 
MASAKAN JU "e 


DOI 


/ 


me 


po 













[7 == JULIAN, HARIINI 
AKU TIDAK LIHAT 
YURI. ADA APA? 
















SEBENARNYA 
TADI PAGI IBUKU 
SAKIT JADI AKU 
GANTIKAN BUAT 


LALU TIBA-TIBA 
DIA BERTERIAK ANEH, 
SETELAH ITU TAHU-TAHU 
SUDAH TERBARING SAKIT 
DENGAN IBUKU. 








Шу 


| 


2 


T 
| 41 
= J 
ti xm η 
> - 
— = 
І; 


MT -Ἡ 











/ APA MAKSUDMU? 
AKU CUMA 
MEMBUATKAN 


AKU KURANG 
PERHATIAN 
SAMPAI TIDAK 
MENYADARI 
KESAKITANMU. 











